PROPOSAL 
KAJIAN ISLAM AKTUAL 


Yogyakarta, 41-26 Mei 2010 


Penyelenggara: 
Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM) Yogyakarta 


Bekerjasama: 
Takmir Musholla Ibnu Sina FK UGM 





(D MUQODDIMAH 


Segala puji untuk Allah, Rabb vang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk 
menguji manusia siapakah vang terbaik amalnva di antara mereka. Salawat dan salam 
semoga terlimpah kepada Rasul vang diutus sebagai rahmat bagi segenap insan dan da'i 


vang mengajak manusia untuk mentauhidkan-Nva jalla wa 'ala. Amma ba'du. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kalian untuk 
mentauhidkan Allah, dengan berlandaskan bashirah. Inilah sikapku dan sikap orang-orang 
yang mengikutiku. Dan Maha suci Allah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.” 


(OS. Yusuf :108). 


Allah ta'ala juga berfirman yang artinya, “Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihat dalam kebenaran dan 


saling menasihati dalam kesabaran.” (OS. Al “Ashr : 1-3). 


Allah ta'ala juga berfirman yang artinya, “Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada 
orang yang berdakwah ilallah dan beramal saleh, dan dia mengatakan bahwa saya termasuk 


golongan orang-orang muslim.” (OS. Fushshilat : 33). 


Sesungguhnya kebutuhan seorang hamba untuk mengenali Tuhannya adalah kebutuhan 
yang paling mendesak. Karena dengannya ia akan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. 
Sebab tidak ada tujuan lain penciptaan jin dan manusia kecuali agar tunduk beribadah 
kepada-Nya saja. Allah berfirman yang artinya, “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 
kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.'' ( QS. Adz Dzaarivat : 56 ). Inilah tujuan diutusnya 
para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Allah berfirman yang artinya, “Sungguh telah kami 
utus kepada setiap ummat seorang Rasul yang mengajak: “Sembahlah Alloh dan jauhilah 
thoghut.” (GS. An Nahl : 36). Oleh karenanya kebutuhan seorang hamba terhadap aqidah 
yang benar adalah diatas segala-galanya, lebih penting daripada kebutuhannya terhadap 


makan dan minum, lebih penting daripada harta dan keturunan. 


Berpijak dari hal itulah maka Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM) Yogyakarta bermaksud 
untuk menyajikan sebuah rangkaian kajian ilmiah yang mengangkat tema seputar agidah 


dan figih bagi kebaikan umat Islam di mana saja, terkhusus di negeri ini tempat kita berada. 


(8) NAMA KEGIATAN 


Nama kegiatan ini adalah Kajian Islam Aktual vang diselenggarakan di Vogvakarta. 


(DA MATERI 


Kegiatan ini akan mengangkat tema seputar Agidah dan Figih, dengan rincian sebagai 


berikut: 


Agidah: 1. Faedah-faedah Tauhid, Ustdaz Afifi Abdul Wadud 


2. Urgensi Mengenal Keindahan Nama dan Sifat Allah, Ustadz Sa'id 
3. Buah Iman Kepada Takdir, Ustadz Afifi Abdul Wadud 


4. Fitnah Takfir, Ustadz Abu Saad, M.A. 


Fiqih: 1. Syarat dan Rukun Shalat, Ustadz Aris Munandar, S.S. 


2. Tata Cara Shalat Nabi shallallahu “alaihi wasallam, Ustadz Aris Munandar, S.S. 
3. Kiat Meraih Shalat Khusyu’, Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. 


4. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T. 


(D TUJUAN 


Kajian ini diadakan dengan tujuan: 


1. 


Memahamkan dasar-dasar pembinaan pribadi muslim, yaitu keyakinan yang lurus sesuai 
dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai asas pokok pembentukan jati diri muslim. 


Memiliki aqidah yang benar berdasarkan ilmu. 


. Menjadikan Al-Our'anul Karim dan As-Sunnah sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat 


bagi kaum muslimin. 


. Memberikan pemahaman tauhid yang benar sesuai dengan AL Qur'an dan As-Sunnah 


dan sesuai pemahaman Salafush Shalih. 


. Membentengi generasi pemuda Islam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang 


dalam Islam. 


(D SASARAN 


Kegiatan ini diadakan dengan sasaran: 


1. 


Masyarakat umum yang belum mengenal hakekat dakwah salafiyah. 


2. Para penggerak dakwah dan pemerhati umat yang berupaya untuk melakukan perbaikan 
kondisi masyarakat muslim. 


3. Generasi muda secara umum dan para mahasiswa muslim pada khususnya. 


(8) PELAKSANAAN 


Kegiatan ini Insva Allah akan diadakan pada: 


Hari : Setiap Selasa dan Rabu 
Tanggal : 4-26 Mei 2010 
Tempat : Musholla Ibnu Sina, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta 


(D JADWAL ACARA 


Terlampir 


(D KEPANITIAAN 


Terlampir 


(8) RENCANA ANGGARAN 


Terlampir 


(D KETENTUAN DONASI 


Terlampir 


(8) PENUTUP 


Demikianlah proposal kegiatan Kajian Islam Aktual di Vogvakarta vang insva Allah akan 
diadakan pada setiap hari Selasa — Rabu dari tanggal 4 — 26 Mei 2010 vang akan datang. 
Semoga Allah mencurahkan taufik dan pertolongan-Nva agar kita dapat melaksanakan 
acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kemanfaatan yang sebesar- 


besarnya bagi kaum muslimin. Tentu saja kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak 


sangatlah diperlukan. Namun, hanya kepada Allah lah semestinya kita bergantung dan 
mengharapkan kemudahan. 


Wa shallallahu ‘ʻala Nabiyyina Muhammadin wa “ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil 


“alamin. 
Yogyakarta, 14 April 2010 
Ketua Pelaksana Sekretaris 
Rahadian Faisal Raksaka Indra A. 
Mengetahui, 
Ketua FKIM 


Abdiyat Sakrie 


LAMPIRAN 1 (8) 


JADWAL ACARA 


Materi Aqidah: 


1. Selasa, 4 Mei 2010. Faedah-faedah Tauhid, Ustdaz Afifi Abdul Wadud 

2. Selasa, 11 Mei 2010. Urgensi Mengenal Keindahan Nama dan Sifat Allah, Ustadz Sa'id 
3. Selasa, 18 Mei 2010. Buah Iman Kepada Takdir, Ustadz Afifi Abdul Wadud 

4. Selasa, 25 Mei 2010. Fitnah Takfir, Ustadz Abu Saad, M.A. 


Materi Fiqih: 


1. Rabu, 5 Mei 2010. Syarat dan Rukun Shalat, Ustadz Aris Munandar, S.S. 

2. Rabu, 12 Mei 2010. Tata Cara Shalat Nabi shallallahu “alaihi wasallam, Ustadz Aris Munandar, S.S. 
3. Rabu, 19 Mei 2010. Kiat Meraih Shalat Khusyu', Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. 

4. Rabu, 26 Mei 2010. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T. 


Penasihat 
Penanggung Jawab 
Ketua Pelaksana 
Sekretaris 
Bendahara 


Sie Acara 


Sie Publikasi 


Sie Perlengkapan 


Sie Konsumsi 


LAMPIRAN 2 (6) 


KEPANITIAAN 


: Ust. Abu Sa'ad, M.A. (Staf Pengajar Ma'had Jamilurrohman Yogyakarta) 
: Abdiyat Sakrie (Ketua FKIM) 

: Rahadian Faisal 

: Raksaka Indra A. 

: Rahadian Sahid R. 


: Yananto Sulaimansyah 


Febri 


: Divisi Publikasi YPIA 


: Wiwit Hardi P. 


Arif Rohman Habib 
Asep 

Indung 

Nino 

Yoga 

Rizki Gumilar 
Fernanto 


Anggota SKI KMDTE UGM 


: Parsono 


Hafidz Nur F. 


Sie Transportasi : Ardian 
Sie Pendaftaran Peserta: Novendra 
Sie Penyediaan Fasilitas : Abdiyat Sakrie 


Kontak Panitia : 0813 2426 1341 (Rahadian Faisal) 


LAMPIRAN 3 (6) 


RANCANGAN ANGGARAN 


Pemasukan 


1. Subsidi YPIA 
2. Kas FKIM 
3. Donatur 


Total Pemasukan 


Pengeluaran 


1. Publikasi (2 rim poster) 

2. Konsumsi ustadz 8 pertemuan x 10.000 

3. Mukafaah Pemateri 8 pertemuan x 100.000 
4. Biaya tak terduga 


Total Pengeluaran 


Rp 200.000,- 
Rp 200.000,- 


Rp 1.530.000,- 
Rp 1.930.000,- 


Rp 850.000,- 
Rp 80.000,- 
Rp 800.000,- 


Rp 200.000,- 
Rp 1.930.000,- 


LAMPIRAN 4 (6) 


KETENTUAN DONASI 


1. Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya kepada kami di nomor : Abu Hasan Putra 
(0856 644 00 941). 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas Rp 100 ribu akan dipotong biaya operasional 
dan pelaporan sebesar Rp. 20 - 25 ribu. Kecuali apabila memang benar-benar dibutuhkan 
dalam jumlah yang lebih besar dari itu, maka Yayasan terlebih dahulu akan meminta ijin kepada 
donatur yang bersangkutan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1) Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana — muslim.or.id 
No. Rekening : 137 00 0503568 4 
2) Rekening Bank BNI Syari'ah 
Atas Nama : Syarif Mustaqim 
No. Rekening : 0105338917 
3) Rekening Bank BCA 
Atas Nama : Satria Buana —- muslim.or.id 
No. Rekening : 2951825893 
4) Western Union (pos) 
Atas Nama : Retno Syaputra 
Alamat : Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul no. 8c. RT 1. RW 49 Sleman, 


Yogyakarta, Indonesia 


